


DIAGNOSIS DAN 
PENGOBATAN MALARIA 


ANDI RAYA 


Peta Endemisitas Per Kampung . Я 
Kabupaten Kepulauan Үареп Tahun 2021 unicef & 








Keterangan 


αι Net 










| : | APiciPer 1000 penduduk | 
|: | AP11-5 Per 1000 penduduk | 
|: | API5- 50 Per 1000 Penduduk | 
|: |API250- 100 Per 1000 Penduduk | 
|: | АРІ2100Рег1000 Penduduk | 























— 
T 


 Kanulanuan Yanan harada d TEN KG an Kemana ka, 
ери au: in Yapen berada αι urutan ke- enarr kasus te 


F PRE: RRT ES | a a 
1 . PA : ^ ee k be ы, aste pealar = di Ma Pann „а bi Va sm sam aria * 
im semua kasus malaria di Kab. Kepulauan Yapen terla 


selur 
чета гедер www 


ai 


f^: QUEM i m. mr : ewa w 25-1 Miš BSS YA SK 
rtinggi di Provinsi Papua, dan Indonesia 











> 
Ф. 
sa 


PROPORSI KASUS MALARIA TAHUN 2019 BERDASARKAN KABKOTA, 
PROVINSI PAPUA, 2020 





40.0 
35.0 
30.0 
25.0 
20.0 
150 | 4 >15, 
10.0 L 40 38 3.6 32 
50 Ни | 1111 141 09 07 09034 0202020201 0.1 00000000 — 
| KN HEH ni. - - _ — 
So ame Gm L © KING KAN IKAN 
5 Ў Sos ge NG y ES ο Sè Kai FF SSI s NALAKA 
L y S б S Ку S У K v Ў 
© So qM © a S 
v Ў q Si N 
e S S 
τ у G 
τ e 


Sumber: Data diolah dari SISMAL per tanggal 31 Januari 2020 





eman 


























20 NUSA TENGGARA TIMISUMBA BARAT DAYA 











25 PAPUA 235.195 234 | 
---------------------.- — — ανω... z ——a — — — 
250 





Kepulauan Yapen tertinggi ke 6 se Indonesia. 





Blood sucking of 
Anopheles mosquito 










4 gi by Bahang 


5 Malaria > suatu penyakit infeksi yang disebabkan 
oleh infeksi parasit Plasmodium yang menyerang sel 
darah merah 


5 Ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina 
yang terinfeksi parasit tersebut. 


5 Di dalam tubuh manusia, parasit Plasmodium akan 
berkembang biak di organ hati kemudian 
menginfeksi sel darah merah. 





а” KESEHATAN Strategi Peningkatan Penemuan Kasus 
Malaria di daerah Endemis Tinggi 


Skrining malaria pada Ibu Hamil melalui 
kunjungan K1 


Skrining malaria pada balita sakit 


Penemuan melalui kunjungan 
rumah oleh kader 


Kontak survei serumah pada kasus positif 
malaria 


MBS di daerah yang belum tersedia kader 
malaria 


Integrasi penemuan malaria dengan 
kegiatan PIS-PK 


Kader Malaria di Dawai, Kepulauan Yapen 










JENIS MALARIA DI INDONESIA 


Malaria Tertiana 
Plasm Falsiparum 


Malaria Knowlesi 
Plasm Knowlesi 


Malaria Ovale 


Plasm Malariae 
















oO Demam, menggigil 
ο Sakit kepala 

D Mual, muntah 
ΓΩ Diare 

sa Pegal-pegal 

At Nyeri otot 


GEJALA 





PEMERIKSAAN FISIK 


o 2 Dapat dilakukan oleh kader malaria 


Z Kekuningan pada mata 






wy Limpa membesar 


Hati membesar 


PEMERIKSAAN LABORATORIUM 







* Mikroskop (dilakukan oleh petugas kesehatan) 


* Rapid Diagnostic Test (RDT), dapat dilakukan oleh petugas kesehatan 
dan kader terlatih 


* Pemeriksaan dengan RDT tidak bisa untuk evaluasi pengobatan 


PEMERIKSAAN MALARIA DENGAN RDT 






* Pemeriksaan darah malaria dengan cepat dapat 
dilakukan dengan menggunakan RDT. 


* RDT dapat mendeteksi parasit malaria dengan 

mengikat bagian tertentu dari parasit malaria tersebut. 
Ikatan tersebut tampak dengan munculnya garis pada 
RD I. 


CARA KERJA RDT 


prava, | Tetesan 1. Saat darah diteteskan, darah akan hancur 
saj darah dan parasit malaria akan diikat oleh zat 
pengikat dalam RDT 





Y 
Ikatan antara zat 


pengikat dalam 
RDT dan parasit 


2. Tetesan bufferakan membawa darah dan 


Buffer membawa darah i . . . 
melalui garis positif dan parasit melalui garis-garis dalam kaset RDT 


garis kontrol 


"na 3. Saat melewati garis positif, parasit yang 
eu GU diikat oleh zat pengikat dalam RDT akan 
| a ditangkap oleh garis positif 


. Saat melewati garis kontrol, zat pengikat 
dalam RDT akan ditangkap oleh garis 


| 





Ikatan antara zat 
Zat pengikat dalam 


engikat dalam | 
BT dan parasit RDT akan ditangkap kontrol + А 
malaria akan ο garis το 5. Jika tidak ada parasite, tidak muncul garis 
ditangkap oleh če 
garis positif positif. 


6. Jika RDT rusak (zat pengikat rusak) maka 
tidak muncul garis kontrol. 








PERSIAPAN ALAT SEBELUM MELAKUKAN RDT 


Sebelum melakukan pemeriksaan RDT, pastikan bahwa anda memiliki 
alat-alat sebagai berikut : 


T. 


ON ол + WN 


RDT (sudah termasuk jarum dan kapas alkohol) 

Autoclick 

Sarung tangan 

Tisu kering 

Timer 

Tempat sampah limbah infeksius (kantong plastik berwarna kuning) 
Wadah tahan tusuk (botol untuk membuang jarum bekas pakai) 


Spidol permanen 





PERHATIKAN APA SAJA ALAT-ALAT YANG 
TERDAPAT DALAM KEMASAN RDT 


. Kaset RDT 

. Buffer 

. Pipet pengambil darah 
. Kapas alkohol 

. Jarum lancet 


. Lembar petunjuk penggunaan RDT 


LANGKAH-LANGKAH MELAKUKAN 
PEMERIKSAAN RDT 


Lakukan pemeriksaan RDT sesuai lembaran petunjuk di 
dalam kemasan RDT. 


* Periksa terlebih dahulu | p— 
tanggal kadaluarsa dan silica κ 
gel yang terdapat didalam 
kemasan sebelum 
melakukan pemeriksaan. 


* Tulis Identitas pasien dan 
tanggal pemeriksaan. 





LANGKAH-LANGKAH MELAKUKAN 
PEMERIKSAAN RDT.....2 


A | CLEAN ONE OF 


* Bersihkan daerah yang akan | THOSE FINGER 
n : | WITH THE 
ditusuk menggunakan kapas WW ALCOHOL PAD 


alkohol 70% atau disposible 
alcohol swab. 


° Seka daerah yang akan 
ditusuk menggunakan kasa 
steril untuk membersihkan 
sisa alkohol yang masih 
tersisa. 












LANGKAH-LANGKAH MELAKUKAN 
PEMERIKSAAN RDT.....3 


Is 
PRICK THE SIDE 
OF FINGER 


* Tusuk daerah yang sudah 
dibersihkan menggunakan 
lanset steril 


5 Buang lanset yang sudah 
dipakai pada tempat yang 
aman 














LANGKAH-LANGKAH MELAKUKAN 
PEMERIKSAAN RDT.....4 


* Seka darah yang pertama 
keluar menggunakan tissue 
bersih 








HOLD PIPETTE BY P 


THE MIDDLE. THE 
UPPER END IS FREE 4 
g 


2% TOUCH THE 
> L SURFACE OF THE 
BLOOD DROP 


5 Ambil darah menggunakan 





pipet atau loop yang 
tersedia. 











LANGKAH-LANGKAH MELAKUKAN 
PEMERIKSAAN RDT.....5 


* Jumlah darah yang diambil 
harus tepat (2-5 ul). 





2 Jika menggunakan loop, SANGAT PENTING 
JUMLAH DARAH HARUS TEPAT 

pastikan loop terisi penuh 

oleh darah. 









LANGKAH-LANGKAH MELAKUKAN 
PEMERIKSAAN RDT.....6 


5 Teteskan darah 


yang sudah diambil 





ke kotak sampel 





LANGKAH-LANGKAH MELAKUKAN 
PEMERIKSAAN RDT.....7 







5 Teteskan larutan buffer pada | ο 
kotak buffer (Jumlah tetesan 

tergantung jenis RDT yang 
dipakai) dengan posisi tegak — 
lurus > catat jam pembacaan — en 
atau mulai nyalakan timer 


VERTICALLY 





FALL FREELY 


DIAMKAN DAN BIARKAN DARAH TERCAMPUR DAN 


MERESAP PADA ΚΟΤΑΚΤ 





299 15-03-02 
* Biarkan buffer membawa darah any | a A 


melewati Jendela tes hingga 


, — 
melewati garis kontrol. <a 







LANGKAH-LANGKAH MELAKUKAN 
PEMERIKSAAN RDT.....8 


* Setelah 20 menit (atau sesuai petunjuk), baca hasil di 
tempat yang terang dan tulis hasilnya pada kaset dan pada 
buku laporan 


* Tes harus diulang bila tidak terbentuk garis kontrol 


* Hasil tidak dapat dipakai setelah 30 menit. 


CARA MEMBACA HASIL PEMERIKSAAN RDT 


1. Selalu lakukan pembacaan setelah 20 menit. Gunakan 
timer agar pasti anda membaca hasil setelah 20 menit. 


2. Periksa terlebih dahulu garis control. Jika garis kontrol 
tidak terbentuk maka menunjukkan alat RDT yang 
digunakan telah rusak dan hasilnya tidak dapat dipercaya. 


a 
5 
Ξ 


MALARIA 





о N m" 


δώ 


em 


ч 


MALARIA 


MALARIA 


| 


O N rv 


ga 





CARA MEMBACA HASIL PEMERIKSAAN RDT 


3. Jika telah dipastikan bahwa alat RDT yang digunakan 
dalam keadaan baik (terdapat garis kontrol), maka hasil 
RDT dapat dibaca : garisa menunjukkan malaria tropika 
(Pf), garis 2 menunjukkan malaria tersiana (Pv) 


о сч = 


Negatif 
Karena tidak muncul garis 1 (Pf) dan 
garis 2 (Pv) 





z 
3 


— 


о с 


Positif Pf 
Karena muncul garis 1 (Pf) dan tidak 
muncul garis 2 (Pv) 


MALARIA 


ON r 
μα - 
Positif Pv 


Karena tidak muncul garis 1 (Pf) dan 
muncul garis 2 (Pv) 


MALARIA 


о N- 


iii fa < 








MALARIA 


Positif Mix PfPv 
Karena muncul garis 1 (Pf) dan muncul 
garis 2 (Pv) 


DIAGNOSIS 





5 Berdasarkan gejala, hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan 
penunjang (laboratorium). 


* Penentuan diagnosis dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader 
harus berkoordinasi dengan petugas kesehatan bila 
menemukan penderita dengan hasil tes RDT malaria positif. 


PENGOBATAN MALARIA.....1 











Ada dua Jenis obat malaria yaitu obat yang membunuh 
parasit malaria dalam darah yaitu DHP dan obat yang 
mencegah kekambuhan atau penularan yaitu Primakuin 


Kedua obat tersebut harus diminum sampai tuntas agar 

penderita sembuh total dan tidak mengalami 
kekambuhan serta tidak menjadi sumber penularan 
bagi orang lain. 


PENGOBATAN ΜΑΙ ΑΜΙΑ.....2 





PENGOBATAN MALARIA.....3 










Obat malaria diberikan sesuai dengan jenis parasit malaria dalam darah 
penderita dan sesuai dengan berat badan penderita. 


Pastikan anda membaca hasil RDT dengan benar, bila perlu cocokan dengan 
buku pedoman kader. 


Pastikan anda menimbang penderita malaria terlebih dahulu. 


Pastikan anda memberikan obat yang benar sesuai hasil pemeriksaan dan 
berat badan penderita malaria. Bila perlu cocokan dengan buku pedoman 
kader. 


Jika ada bayi atau Ibu hamil positif malaria dengan pemeriksaan RDT, kader 
segera memberitahukan kepada tenaga kesehatan untuk mendapat 


PENGOBATAN MALARIA......3 










Pengobatan malaria tanpa komplikasi, untuk lini pertama menggunakan 
obat anti malaria (DHP) dan Primakuin. 


Ibu hamil dan ibu menyusui (dengan bayi berusia < 6 bulan) hanya diberi 
DHP dan tanpa primakuin. 


* Bayi berusia kurang dari 6 bulan, hanya diberi DHP dan tanpa primakuin. 


* Semua obat malaria tidak boleh diberikan dalam keadaan perut kosong 
karena dapat mengiritasi lambung, oleh karena itu harus makan terlebih 
dulu sebelum minum obat malaria 


Bila terdapat tanda-tanda berat (seperti tidak sadar, kejang, kuning, sangat 
lemas, muntah terus, sesak napas, tidak kencing) pada penderita malaria 
maka sebaiknya kader merujuk ke petugas kesehatan 


DOSIS OBAT ANTI MALARIALINI 1 


<4 4-6kg >6-10 11-17kg 18-30 31-40 41-59 >60 /$80kg 


kg kg kg kg kg kg 
% Yo Yo 1 112 2 3 4 5 
VA VA Yo 34 1 1 1 
m г YA γί Mo 34 1 1 1 















PENGOBATAN MALARIA PADA IBU HAMIL...1 


Ibu Hamil yang menderita malaria harus mendapatkan pengobatan agar ia 
dan bayinya tidak menderita kerugian karena malaria 


Selama hamil, ia harus tidur menggunakan kelambu. Dan jika sakit malaria 
harus mendapatkan pengobatan secepatnya. 


Selain mendapatkan kelambu gratis pada kunjungan pertama pemeriksaan 
kehamilan, setiap ibu hamil harus diperiksa darahnya untuk pemeriksaan 
malaria, tidak perduli apakah ibu hamil tersebut memiliki gejala malaria 
atau tidak. 


Hal itu untuk memastikan bahwa ibu hamil tidak menderita malaria di awal 
kehamilannya (jika hasil pemeriksaan negatif), dan untuk memastikan 
bahwa ibu hamil mendapat pengobatan yang cepat dan tepat (jika hasil 
emeriksaan positif) 










PENGOBATAN MALARIA PADA IBU HAMIL..2 


Ada obat malaria yang boleh diminum ibu hamil, ada yang tidak 
boleh. 


Tenaga kesehatan sudah mengetahui mana obat yang boleh 
diminum dan mana yang tidak boleh diminum. Sehingga ibu 
hamil tidak perlu kuatir. 


Pengobatan malaria pada ibu hamil dengan usia kehamilan 
mulai dari ο bulan sampai 9 bulan maka untuk lini pertama 
pengobatan dapat diberikan obat anti malaria DHP, selama 3 
hari, dengan dosis sesuai berat badan pada tabel. 


BAHAYA MALARIA 








1. Menjadi Malaria Berat yang dapat sebabkan Kematian 
2. Menyebabkan Anemia, akan menurunkan kualitas sumber daya manusia. 
3. Pada Ibu Hamil : 

* A. Keguguran. 

5 B. Lahir Kurang Bulan (Premature) 

* C. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 
* D. Lahir Mati 





PEMBERIAN OBAT 


Obat anti malaria diminum sesudah makan, tidak dianjurkan dalam keadaan 
perut kosong karena dapat menyebabkan gangguan lambung. 


Obat anti malaria sebaiknya diminum pada waktu yang bersamaan setiap hari. 
Obat harus dihabiskan sesuai Jadwal pengobatan. 


Bila penderita malaria positif adalah seorang wanita dewasa atau sudah menikah 
maka tanyakan apakah sedang hamil atau tidak, INGAT WANITA HAMIL TIDAK 
BOLEH DIBERI PRIMAKUIN. 


Bila penderita malaria adalah ibu menyusui maka tanyakan berapa umur 
bayinya, ibu menyusui dengan bayi berusia £ 6 bulan TIDAK BOLEH DIBERI 
PRIMAKUIN. 


Bayi umur kurang dari 6 bulan yang menderita malaria TIDAK BOLEH DIBERI 
RIMAKUIN. 





PENGAWASAN MINUM OBAT......1 












5 Pada pengobatan malaria tropika : 
V Obat anti malaria DHP diminum dengan dosis sesuai berat badan, 
satu kali minum sekaligus setiap hari, selama 3 hari 
V Obat primakuin diminum dengan dosis tunggal sesuai berat badan, 
satu kali minum hanya pada hari pertama 
* Pada pengobatan malaria tersiana dan malaria mix : 
V Obat anti malaria DHP diminum dengan dosis sesuai berat badan, 
satu kali minum sekaligus setiap hari, selama 3 hari 
V Obat primakuin diminum dengan dosis sesuai berat badan, satu kali 
minum setiap hari, selama 14 hari. 










* Agar semua penderita malaria 
menghabiskan obatnya, kader malaria 
perlu mengunjungi penderita malaria 
setiap hari selama jadwal minum obat 
untuk memastikan obat malaria diminum 
sesuai aturan dan hingga habis. 


Gunakan kartu pengawasan minum obat 
untuk membantu penderita malaria 
meminum obat sesuai aturan : 


PENGAWASAN MINUM OBAT......2 


KARTU KONTROL CATATAN PENGAWASAN MINUM OBAT 
PENDERITA MALARIA OLEH KADER MALARIA 
t Mama obat yang diberikan 
" 


1. Darah diambil tanggal 
2. Diperiksa lab tanaga 
3. Diagnoses 

4. Diberi obat tanggal 


Harus kontrol/periksa ulang 
Kontrol 1 (H3) 

Kontrol 2 (H 7) 

Kontrol 3 (H 14) 

Kontrol 4 (H 21) 

Kontrol 5 (H 23) 


Kontrol 6 (Н « 3 bl) 


‹ ESL " 545 v A , 
DENGAN KONTROL DAN PENGOBATAN TUNTAS YANG DIANJURKAN, PENYAKIT MALARIA ANDA AKA 
PENYAKIT MALARIA ANDA AKAN HILANG TUNTAS 








PEMERIKSAAN LANJUTAN 








5 Untuk memastikan di dalam darah penderita malaria sudah tidak ada 
parasit malaria, penderita perlu melakukan pemeriksaan lanjutan 
hingga hari yang ditentukan. 


° Pemeriksaan lanjutan untuk kontrol dilakukan pada H3, Ну, H14, H21, 
H28, H+ 3 bulan 


* Gunakan kartu kontrol untuk membantu penderita mengingat jadwal 
melakukan pemeriksaan lanjutan. 










Αρα Akibatnya Kalau Obat Malaria tidak Diminum 
sampai Habis ? 


Bibit penyakit Malaria berkembang biak di dalam tubuh kita. 
Semakin banyak ia berkembang biak, kita semakin sakit. 


Obat Malaria bertujuan untuk membunuh semua kuman Malaria 
di dalam tubuh kita hingga semuanya Mati. 


Jumlah dan lamanya obat yang kita minum sudah diperhitungkan 
oleh para ahli pengobatan malaria agar cukup untuk membunuh 
seluruh kuman malaria di dalam tubuh kita. 


Apa Akibatnya Kalau Obat Malaria tidak Diminum 
sampai Habis ? 


4. Bila kita hanya meminum sebagian saja, maka masih ada sisa-sisa 
bibit penyakit di dalam tubuh kita dalam jumlah yang sedikit. 


5. Jumlahitu tidak membuat kita sakit sehingga kita merasa seakan- 
akan sudah sembuh. Namun karena bibit penyakit tersebut bisa 
ditularkan kepada orang lain jika ada nyamuk yang menggigit 
kita. 


6. Danapabila tubuh kita lemah, bibit penyakit tersebut akan 
berkembang biak lagi menjadi lebih banyak sehingga kita menjadi 
sakit lagi. Bila kita sakit lagi seperti itu dengan simpanan bibit 
penyakit dari sakit kita yang lama, maka bibit penyakit tersebut 
akan lebih tahan terhadap obat yang kita minum sekarang. 
Karena itu kita harus selalu meminum obat sesual aturan sampal 
habis. 
















Ada obat yang harus diminum selama 2 minggu, 
apakah obat itu harus dihabiskan juga? 


Ada Jenis bibit penyakit malaria yang bisa bersembunyi di 
dalam hati (bukan di dalam darah) dan sulit dibunuh. Hanya ada 
satu obat yang bisa membunuh bibit penyakit yang sedang 
bersembunyi itu, namun obat itu harus diminum selama 2 
minggu. Jika tidak diminum selama 2 minggu, bibit penyakit 
yang bersembunyi itu tidak akan mati dan bisa keluar lagi ke 
dalam darah kita sehingga kita menjadi sakit malaria lagi. 


PENCEGAHAN MALARIA 
















Menghindari gigitan nyamuk : memakai kelambu, memakai lotion 
antinyamuk, memasang kawat kasa di ventilasi 


Membunuh nyamuk : memakai obat anti nyamuk , menyemprot dinding 
rumah dengan cairan tertentu (IRS) 


Memberantas sarang nyamuk (kebersihan lingkungan) : 3M, tidak 
menggantung pakaian, menjaga kebersihan lingkungan 


Membunuh jentik nyamuk : memberi abate dalam penampungan air, 
memelihara ikan pemakan jentik nyamuk 


Menanam tanaman yang tidak disukai nyamuk : lavender, serei 





dis, | TERIMA 
"wwe | KASIH 





7 
Әһ; р 
8 Sedunia, 25 


CONTOH KASUS 1 






* Seorang laki-laki bernama Tn. Amir, umur 45 tahun, 
berat badan 65 kg, dengan keluhan demam menggigil 
dan sakit kepala. Setelah dilakukan pemeriksaan RDT 
malaria didapatkan hasil positif malaria tropika, 
bagaimana pemberian obatnya ? 


CONTOH KASUS 2 






° Seorang ibu bernama Ny. Susi, umur 30 tahun, berat 
badan 52 kg, dengan keluhan panas dingin 3 hari 
disertai mual dan muntah, saat mi sedang hamil 3 
bulan. Apa yang sebaiknya dilakukan kader ? 


CONTOH KASUS 3 






* Seorang anak laki-laki bernama Pius, umur 10 tahun, 
berat badan 27 kg, dengan keluhan panas dan 
mencret. Setelah diperiksa dengan RDT malaria 
didapatkan hasil positif malaria mix, bagaimana 
pemberian obatnya ? 


CONTOH KASUS 4 






° Seorang bayi bernama Mince, umur 5 bulan, berat 
badan 6 kg, dengan demam. Setelah diperiksa dengan 
RDT malaria didapatkan hasil positif malaria tropika, 
apa yang sebaiknya dilakukan kader ? 


